of the , AAA aa 
Lord “3 


Takut akan Tuhan adalah mahkota kebijaksanaan, yang membuat 
kedamaian dan kesehatan yang sempurna berkembang, keduanya 
adalah karunia Allah: dan memperbesar sukacita mereka yang 
mengasihi Dia. Akar hikmat adalah takut akan Tuhan, dan 
cabang-cabangnya panjang umur. Eklesiastikus 1:18,20 


Pandanglah generasi-generasi terdahulu, dan lihatlah, apakah 
pernah percaya kepada Tuhan, dan dibingungkan? atau apakah 
ada yang tetap dalam ketakutannya, dan ditinggalkan? atau siapa 
yang pernah dia hina, yang memanggilnya? Mereka yang takut 
akan Tuhan tidak akan melanggar Firman-Nya, dan mereka yang 
mencintainya akan menjaga jalannya. Mereka yang takut akan 
Tuhan akan mencari yang baik, yang berkenan kepada-Nya, dan 
mereka yang mengasihi dia akan dipenuhi dengan hukum. Mereka 
yang takut akan Tuhan akan mempersiapkan hati mereka, dan 
merendahkan jiwa mereka di hadapan-Nya, Mengatakan, Kami 
akan jatuh ke tangan Tuhan, dan bukan ke tangan manusia: 
karena sebagaimana keagungannya, demikianlah belas kasihannya. 
ECCLESIASTICUS 2:10,15-18 


Ketakutan akan Tuhan mendahului perolehan otoritas: tetapi 
kekasaran dan kesombongan kehilangannya. Orang-orang hebat, 
dan para hakim, dan penguasa, akan dihormati, namun tidak 
ada di antara mereka yang lebih besar daripada dia yang takut 
akan Tuhan. ECCLESIASTICUS 10:21,24 


Dan jangan takut, anakku, bahwa kita menjadi miskin: karena 
engkau memiliki banyak kekayaan, jika engkau takut akan Allah, 
dan menjauhi segala dosa, dan melakukan apa yang berkenan 
di hadapan-Nya. TOBIT 4:21 
Hanya takutlah akan TUHAN, dan layanilah Dia dalam 
kebenaran dengan segenap hatimu: karena pertimbangkan betapa 
hebatnya hal-hal yang telah dia lakukan untukmu. 
1 SAMUEL 12:24 
Lalu dari mana datangnya kebijaksanaan? dan di mana tempat 
pengertian? Dan kepada manusia dia berkata, Lihatlah, takut 
akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah 
Sape dara AYUB 28:20,28 

akut akan TUHAN itu suci, tetap untuk selama-lamanya: 
hukum-hukum TUHAN itu benar dan adil seluruhnya. 
MAZMUR 19:9 
Biarlah seluruh bumi takut akan TUHAN: biarlah semua 
penduduk dunia kagum padanya. MAZMUR 33:8 
Hai takutlah akan TUHAN, hai orang-orang kudus-Nya: karena 
tidak ada kekurangan bagi mereka yang takut akan Dia. Ayo, 
anak-anak, dengarkan aku: Aku akan mengajarimu takut akan 
TUHAN. Siapakah orang yang menginginkan kehidupan, dan 
menyukai banyak hari, agar dia dapat melihat yang baik? Jagalah 
lidahmu dari kejahatan, dan bibirmu dari berbicara tipu daya. 
Berangkat dari beabawn dan berbuat baik: mencari kedamaian, 
dan mengejarnya. MAZMUR 34:9,11-14 
Takut akan TUHAN adalah permulaan hikmat: pengertian yang 
baik dimiliki oleh semua orang yang melakukan 
perintah-perintah-Nya: puji-pujian untuk selama-lamanya. 
MAZMUR 111:10 
Kamu yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN: 
dia adalah penolong dan perisai mereka. Dia akan memberkati 
mereka yang takut akan TUHAN, baik kecil maupun besar. 
MAZMUR 115:11,13 
Biarlah sekarang mereka yang takut akan TUHAN berkata, 
bahwa kemurahan-Nya 3 Sih mi pede MAZMUR 118:4 


Meskipun seorang pendosa melakukan kejahatan seratus kali, dan 
hari-harinya diperpanjang, namun pasti aku tahu bahwa akan 
baik-baik saja bagi mereka yang takut akan Allah, yang takut akan 
Dia: Tetapi orang fasik tidak akan baik-baik saja, dan umurnya 
yang seperti bayang-bayang tidak akan lanjut, karena dia tidak 
takut di hadapan Tuhan. PENGKHOTBAH 8:12-13 

Mari kita dengar kesimpulan dari keseluruhan masalah ini: 
Takutlah akan Tuhan, dan patuhi perintah-perintah-Nya: karena 
inilah seluruh tugas manusia. Karena Tuhan akan membawa 
setiap perbuatan ke pengadilan, dengan setiap hal yang 
tersembunyi, apakah itu baik, atau apakah itu jahat. 
PENGKHOTBAH 12:13-14 

TUHAN ditinggikan, karena dia tinggal di tempat yang tinggi: 
dia telah memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Dan 
hikmat dan pengetahuan akan menjadi stabilitas waktumu, dan 
kekuatan keselamatan: takut akan TUHAN adalah hartanya. 
YESAYA 33:5-6 


Hormatilah semua pria. Cinta persaudaraan. Takut Tuhan. 
Hormati raja. 1 PETRUS 2:17 

Mengatakan dengan suara nyaring, Takut akan Tuhan, dan 
muliakan dia, karena saat penghakimannya telah tiba: dan 
sembahlah dia yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, 
dan mata air. WAHYU 14:7 


Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bebal meremehkan hikmat dan didikan. Amsal 1:7 
Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak: takutlah akan 
TUHAN, dan menjauhlah dari kejahatan. Itu akan menjadi 
kesehatan bagi pusarmu, dan sumsum bagi tulangmu. 

Amsal 3:7-8 

Takut akan TUHAN adalah membenci kejahatan: kesombongan, 
dan keangkuhan, dan jalan yang jahat, dan mulut yang bengkok, 
aku benci. Amsal 8:13 


Takut akan TUHAN adalah permulaan hikmat: dan pengetahuan 
tentang yang kudus adalah pengertian. Amsal 9:10-11 

Takut akan TUHAN memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun 
orang fasik dipersingkat. Amsal 10:27 

Dalam takut akan TUHAN ada keyakinan yang kuat: dan 
anak-anaknya akan memiliki tempat berlindung. Takut akan 
TUHAN adalah sumber kehidupan, untuk menghindari jerat 
maut. Amsal 14:26-27 


Lebih baik sedikit dengan takut akan TUHAN daripada harta 
yang banyak dan kesusahan dengannya. Takut akan TUHAN 
adalah didikan hikmat, dan sebelum kehormatan adalah 
kerendahan hati. Amsal 15:16,33 

Dengan belas kasihan dan kebenaran kejahatan dibersihkan: dan 
dengan takut akan TUHAN orang menjauh dari kejahatan. 
Amsal 16:6 


Takut akan TUHAN memelihara kehidupan: dan dia yang 
memilikinya akan tetap puas, dia tidak akan dikunjungi dengan 
kejahatan. Amsal 19:23 

Dengan kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah 
kekayaan, dan kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22:4 


Janganlah hatimu iri hati kepada orang-orang berdosa: tetapi 
jadilah engkau dalam takut akan TUHAN sepanjang hari. 

Karena pasti ada akhirnya, dan harapanmu tidak akan terputus. 
Amsal 23:17-18 

Dan berkata kepada para hakim, Perhatikan apa yang kamu 
lakukan: karena kamu menilai bukan untuk manusia, tetapi untuk 
TUHAN, yang bersamamu di pengadilan. Karenanya sekarang 
biarlah takut akan TUHAN atasmu, perhatikan dan lakukan: 
karena tidak ada kejahatan dengan TUHAN, Allah kita, tidak ada 
rasa hormat terhadap orang, tidak ada yang mengambil hadiah. 

2 TAWAR 19:6-7 


